WikipediA 

Bahasa Albania 


Bahasa Albania atau dengan nama aslinya Shqip (dibaca 
syip) merupakan kelompok tersendiri dalam bahasa Indo- 
Eropa. Bahasa ini menjadi bahasa resmi di Albania, dan 
dituturkan oleh masyarakat etnis Albania di beberapa 
kawasan di jazirah Balkan. Mereka mencapai 30% 
penduduk Makedonia, 90% penduduk Kosovo Serbia- 
Montenegro, minoritas kecil di Yunani, Rumania, Italia 
dan Turki. 

Mayoritas penutur bahasa Albania ini adalah pemeluk 
Islam, sedang sisanya beragama Krist en Ortodoks dan 
Katolik Roma. 

Dokumen tertulis pertama yang menyebutkan adanya 
bahasa Albania berasal dari akhir abad ke-13 tentang 
sebuah laporan kriminal. Bahasa ini pertama kali direkam 
pada tanggal 4 April 1914 di Vienna, Austria. 


Daftar isi 

Dialek 

Bentuk Baku 
Persebaran Geografis 
Catatan kaki 



Bahasa Albania 


Gjuha shqipe 

Wilayah 

Eropa Tenggara (Balkan) 

Penutur 

bahasa 

6,169,000 (Ethnologue, 

2000) (tidak tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

Albania 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Albania 

J Kosovo^ 

Diakui 
sebagai 
bahasa 
minoritas di 

***^ 1 Kroasia 

Jgg Makedonia Utara 

IB Montenegro 
| Italia 
| Rumania 
ru Serbia 

Diatur oleh 

- 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

sq 

ISO 639-2 

sqi 

ISO 639-3 

- 


Dialek 


Bahasa Albania secara umum dibagi menjadi 4 dialek, antara lain: 

■ Dialek Gheg yang dituturkan di bagian utara Albania 

■ Dialek Tosk, dituturkan di bagian selatan Albania dan menjadi dialek baku bahasa Albania. 

■ Dialek Arvinitika yang dipakai komunitas Albania di Yunani 

■ Dialek Arbereshe, yakni dialek Albania di wilayah selatan Italia. 


Bentuk Baku 


Sebelum Perang Dunia II, bentuk yang digunakan secara resmi adalah dialek Gheg. Setelah Perang Dunia II, 
bentuk yang digunakan secara resmi adalah dialek Tosk. Standardisasi dilakukan oleh Institute of Albanian 
Language and Literature of the Academy of Sciences of Albania. Bentuk ejaan yang baru dipublikasikan 
pada tahun 1967 dan 1973. Sedangkan, kamus terbaru Bahasa Albania diterbitkan pada tahun 1976 dan 
1980 oleh Pemerintah Albania. 

























Persebaran Geografis 


Bahasa Albania ditutrkan oleh kurang lebih 7,4 juta penutur, yang kebanyakan berada di Albania, Kosovo, 
Turki, Republik Makedonia, Yunani, Italia (Arbereshe) dan oleh komunitas imigran di berbagai negara. 


Catatan kaki 


a. A Kosovo adalah subjek sengketa teritorial antara Republik 
Serbia dengan Republik Kosovo yang memproklamirkan 
kemerdekaannya secara sepihak. Majelis Kosovo 
menyatakan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008, 

sementara Serbia mengklaimnya sebagai wilayahnya yang 
berdaulat. Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 113 negara- 
negara anggota PBB. 


Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Albania 


Lihat informasi 
mengenai 
bahasa albania di 
Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Albania&oldid=17123064" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 12.08. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





















